
PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA 
MEMORANDUM INFORMASI 

OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA 

SERI OR1015 

DALAM MATA UANG RUPIAH 

Tingkat Kupon Tetap 8,25% per tahun 
Jatuh Tempo 15 Oktober 2021 

OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERB1TKAN TANPA 
WARKAT DAN AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA 


MITRA DISTRIBUSI 


PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK ClMB N1AGA, TBK.: PT BANK COMMONWEALTH; 

PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.r PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA; 

PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.; 

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANlN. TBK.; 
PT BANK PERMATA. TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; 

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; STANDARD CHARTERED BANK; 
RTTRIMEGAH SEKURLTAS INDONESIA, TBK; PT BAH AN A SEKUR1TAS. 


PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU 
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU Dl INDONESIA. BARANG SIAPA Dl LUAR WILAYAH INDONESIA 
MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DlMAKSUDKAN SEBAGAI 
PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI. KECUAU PEN AW ARAN DAN PEMBELtAN OBLIGASI 
NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PE LANG GAR AN TERHADAP PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA FFEK YANG BERLAKU Dl NEGARA 
ATAU YURISDIKSI Dl LUAR INDONESIA TERSEBUT, __ 


Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, ttdak da pat dibatalkan, dan 

ditarik kembali. 

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pacta tanggal 4 Oktober 2018 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 















DEFINISI DAN S1NGKATAN 


Bursa Efek 

Central Registry 

Hari Katender 

Hari Kerja 
Investor Domestik 

Kupon 

Mass Pen a war an 

Minimum Holding Period 
(MHP) 

Mitra Distnbusi 

Nomor Ojnggal Identitas 
Pernod a I (Single Investor 
Identification / 5 ID) 

Obliges Negara 

Parti s i pa n/N a sa ba h 
Sub-Registry 

Pasar Perdana Domestik 

Pasar Sekunder 


Pihak yang menyetenggarakan dan menyediakan system 
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan 
beli Efek Pihak-pihak tain dengan tujuan mernperdagangkan 
Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Unoang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Bank Indonesia yang melakukari fungst penatausahaan Surat 
Utang Negara untuk k openting an Bank, Sub-Registry , dan 
pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. 

Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender 
gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan 
hari libur nasionai yang ditetepkan se waktu-waktu oleh 
pemerintah dan hari kerja bias a yang Karen a suatu keadaan 
tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja. 

Hari dimana operasional sistem pembayaran 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

Qrang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, 
usaba bersama. asosiast, atau kelompok yang terorganisasi 
baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi 
kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal 
Identitas Pemodal (Single Investor Identification^ D) 

Imbalan bunga yang diterima oleh investor. 

Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para 
investor. 

Suatu periode waktu yang ditentukan oteh Pemerintah dimana 
Pemilik ORI tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI- 
nya. 

Bank, Perusahaan Efek : dan/atau perusahaan financial 
technology yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang 
Negara Ritel kepada investor ritel. 

Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku iembaga penyimpanan 
dan penyelesaian. 

Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 {dua 
be I as) bulan. 

Pihak yang memiliki rekening surat berharga di Sub-Registry, 
baik untuk kepentingan sendiri rnaupun untuk kepentingan 
rtasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara 
Ritel yang dilakukan untuk pertarna kali di wilayah Indonesia- 

Kegiatan perdagangan SUN Ritel yang sebelumnya telah 
dijual di Pasar Perdana. 


Bursa Efek 

Central Registry 

Hari Katender 

Hari Kerja 
Investor Domestik 

Kupon 

Masa Penawaran 

Minimum Holding Period 
(MHP) 

Mitra Distnbusi 

Nomor Ojnggal Identitas 
Pemodal (Single Investor 
Identification / SID) 

Obliges Negara 

Parti s i pa n/N a sa ba h 
Sub-Registry 

Pasar Perdana Domestik 

Pasar Sekunder 



2 










Pemerintah 

Pemesanan Pembelian 

Pemilik ORI 

Penatausahaan ORI 
F'erjatahan ORI 

Pokok ORI 

Registry 

Sub-Regtstry 

Surat Utang Negara (SUN) 

SUN Rite I 

Tanggal Jatuh Tempo 

Tang gal Pembayaran Kupon 

Tanggal Pen ca tat an 
Kepemilikan (record dote) 

Tanggal Penjatahan 

Tanggal Setetmen 
Undang-Undang SUN 



Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q Merited Keuangan 
Republik Indonesia. 

Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada 
Mitra Dlstribusi. 

Investor Dnmestik yang namanya tercatat pa da Central 
Registry se bagai Pemilik ORI. 

Kegiatan penoatatan kepemilikan, kliring dan setetmen, serta 
pembayaran kupon dan pokok ORI, 

Penetapan Jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah 
untuk dialokasikan kepada setiap pemesan. 

Nilai nomanal dari 1 (aatu) unit ORI yang menjadi dasar untuk 
pembayaran kupon. 

Pihak yang metakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang 
Negara, yang terdiri dari Central Registry dan Sub-Registry. 

Bank dan tern bag a yang metakukan kegiatan kustodian yang 
disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi 
penatausahaan Surat Utang Negara untuk kep anting an 
nasabah. 

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam 
mata uang Rupiah rnaupun valuta asing yang dijamin 
pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang SUN. 

Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada 
investor ritel di pasar perdana domestik. 

Tanggal pad a saat pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar 
oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada 
Registry. 

Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar 
oleh Pemerintah kepada Pemilik Ofti yang tercatat pada 
Registry. 

2 (dua.) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau 
Tanggal Jatuh Tempo. 

Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh 
Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan. 

Tanggal dilakukannya pencatatan ORI atas nama investor 
pada Registry di Pasar Perdana Domestik. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 
Negara. 


k 





3 










DAFTAR ISI 


Halaman 


DEFINISI DAN SJNGKATAN 
DAFTAR ISI. 


OBLIGASI NEGARA... 

1 Umum........ 

1.1 DasarHukum......—. 

1.2 Be ntu k O RID15 ya ng Dite rbitkan. 

1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI015. 

1.4 Nomina; ORI015...-... 

1 .5 Batasan Pemesanan Pembelian ORE015 untuk Setiap Investor 

1.6 Mitra Distribusi...... 

2 Kupon ORIQ15 ... ... 

3 Biaya dan Perpsjakan.. . 


3.1 Biaya.. ....,... 

3.2 Pcrpajakan..... 

4 Pelunasan Pokok ORI. 

5 Pembelian Kembali [Buyback) . . 

6 Minimum Hoiding Period (MHP) „ ... .. 

II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASl. 

1 Keuntungan bennvestasi di ORI015..... 

2 Risiko berinvestasi di ORIOI5.. . 

III. PENGGUNAAN DANA .... 

IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSl PEMBELIAN. 

1 Pernesan yang Berhak Membeli ORIOI 5. 

2 Masa Penawaran.. 

3 Tala Cara Pembelian ORIOI5 di Pasar Perdana. 


3.1 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian. 

3.2 Ketentuan dan Prosed ur Pembayaran alas Perries a nan Pembelian 

4 Penjatahan ORI015. 

5 Distribusi ORIOI 5... . 

6 Jadwal Penjatalian dan Setelmen ORI015. 

7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia.. ■ 

8 Perpindahan kepemilikan ORI015...... 

9 Lain-lain..-. 

V. RENATAUSAHAAN....... . . 

1 Pencatatan Kepemilikan ORIOI 5. . 

2 Kitring dan Setelmen ...■■ 


.2 

..4 

..6 

.........8 

. 6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.7 

.8 

.8 

.3 

.8 

.9 

. Q 

.10 

.10 

.10 

....... 11 

.12 

.12 

.12 

.12 

. 12 

.12 

.13 

....... 1.3 

.13 

.13 

.13 

...,..,13 

.14 

.14 

.14 
































































14 


3 Agen Pembayar.. .. 

VI. DAFTAR MLTRA DlSTRlBUSI DAN LAYANAN INFORM AS! GBLIGASI NEGARA RltEL 


SERI OR 1015.. ..,15 

Lampiran I........ 17 


Lampiran IE.....19 




5 
















I. OBLIGASi NEGARA 


1 Umum 


1.2 


1,3 


1.4 


1.5 


Dasar Hukum 

a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hai sebagai berikut: 

* Pasal 2 ayat (1}, Surat Utang Negara dilerbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa 
warkat; 

* Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara dsterbitkan dalam bentuk yang 
d perdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar 
Sek under; 

* Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara 
(SPN) dan Obligasi Negara (ON); 

■ Pasal 5. Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pa da 
Pemerintab dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan; 

* Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib m embay a r bunga dan pokok setiap Surat 
Utang Negara pada saat jatuh tempo; 

* Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara 
disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap 
tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban terse but; 

* Pasat 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau 
tanpa lelang. 

b, Peraturan Men ter i Keuangan Nomor 31/RMK.08/2018 ten tang Penjualan Surat 
Utang Negara Rite! di Pasar Perdana Domest k. 

Bentuk ORI015 yang Diterbitkan 

ORI015 diierbitkan dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar 
Sekunder. 

Mekamsme Pemesanan Pembelian ORI015 

Pemesanan pembelian untuk OH 1015 hanya dapat dilakukan secara tidak langsung 
kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi, 

Nominal OR1015 

ORI015 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rpl .000.000,00 {satu juta rupiah) per 
unit. 

Batasan Pemesanan Pembelian GRI015 untuk Setiap Investor 

Pemesanan pembelian QRI015 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai 
Rpl 000 DC0 : DQ (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai 
Rpl .000 000.00 (satu juta rupiah). Pemesanan pembelian QRI015 per investor 
maksirnum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3,000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

Batasan pemesanan pembelian terse but bcrlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas 
Pemodal (Single Investor Identification /SID) yang dim iliki oleh maslng-masing colon 
investor. 

Mitra Distribusi 

Bank Umum: 


1.2 


1,3 


1.4 


1.5 


1. PT Bank Central Asia, Tbk.; 



6 











2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.; 

3. PT Bank Commonwealth; 

4. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.; 

5. PT Bank DBS Indonesia; 

6. PT Bank HSBC Indonesia; 

7. F 1 T Ban k Ma nd i rs (Pe rse ro), Tbk,; 

8. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.; 

9. PT Bank Negara Indonesia (Parsers), Tbk; 

10. FT Bank OCBC NISP, Tbk.; 

11. PT Bank Panin, Tbk.; 

12. PT Bank Pcrmata, Tbk.; 

13. FT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 

14. PT Bank Tabunqan Negara (Persero), Tbk.; 

15. Standard Chartered Bank. 

Perusahaan Etek: 

16. PT Bahana Sekuritas; 

17. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.; 


2 Kupon ORI015 

Kupon adalah sebesar 8.25% (delapan koma dua lima per seratus) per tahun yang dibayar 
setiap bulan. 

Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 November 2018. Pembayaran 
kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran 
tcrakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2021. 

Kupon per unit yang dibayarkan pertama kali pada tanggal 15 November 2013 a data h sebesar 
Rp3.327,00 (tiga ribu tiga ratus dua putuh tujuh rupiah) per unit, yang diperoleh dari 
penghitungan sebagai berikut: 

* 15/31 x 1/12 x 8,25% x Rpl 000.000,00 (satu juta rupiah) s Rp3.327,00 (tiga ribu tiga 
ratus dua puluh tujuh rupiah) 

Kupon per unit selanjutnya yang dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah 
sebesar Rp6.875.00 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian 
penghitungan sebagai berikut. 

* 8,25% x 1/12 x Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah) “ Rp6,875 r 00 (enam ribu delapan 
ratus tujuh puluh lima ruptah). 

Ilustrasi penghitungan kupon seteiah memperhitumgkan pengenaan pajak penghasilan 
sebesar 15%, sebagai berikut: 

■ kep&milikan ORI015 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rpl0.000.000.00. Kupon 
per 1 (satu) unit sebesar Rpb.875,00. Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = Rpfi.875,00 
x 10 - Rp68.750,00 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus iima puluh rupiah) 

* Pengenaan pajak sebesar 15% (PPh Final) yaitu Rp63.750,00 x 15% = Rpl 0.313,00 
(sepuluh ribu tiga ratus tiga be las rupiah) 

* Kupon seteiah dikurangi Pajak 15% (PPh Final) sebesar Rp68.750,00 - Rpl 0.313,00 
- Rp58.437,00 (lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) 













Jumlah pembayaran kupon telaii dibuiatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila 
di bawah dan sama dengan 50 (lima pulub) sen dibuiatkan menjadi nol sedangkan di atas 50 
(lima puluh) sen dibuiatkan menjadi Rpl.OO (satu rupiah). 

Jumlah hari kupon ( day count) untuk penghttungan kupon berjalan {accrued interest) 
menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya {actualper actual). 

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI015 
yang tercatat pada Tang gal Pencatatan Kepemilikan ( record date) dengan mengkredit 
reken ing dan a Pemilik ORI015. 

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operational sistem pembayaran 
tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pern baya ran nya akan dilakukan pad a Hari 
Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. 

3 Biaya dan Perpajakan 

3.1 Biaya 

Biaya-biaya terkait pombclian OR1Q15 di Pasar Perdana meliputi antara lain: 

a. Biaya meterai sebesar Rp6.000 : 00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekensng 
dan a di Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening <lana). 

b. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening 
surat berharga di Sub -Registry atau melalui Partisipan/Nasabah Sub-Registry yang 
ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga). 

c. Biaya penyimpanan rekening surat berharga (safekeeping) pa da Sub-Registry atau 
Partisipan/Nasabah Sub-Registry . Biaya inr umumnya dikenakan untuk periods satutahun 
dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Sub-Registry atau 
Pa rtis i pan/N asa b a h Sub- Registry, 

d. Biaya transfer dana dalam rangka pemesanan pembelian, pembayaran kupon dan pokok 
OR 1015 dari Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry ke rekening dana milik 
investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Sub-Registry atau 
Part is i pan /N asaba h Sub-Registry. 

Masing-masing Mitra Distribus dan Sub -Regis try atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry da pat 
membebsskan/menanggung sebagian atau seiuruh komponen biaya terkait Transaksi 
Pembelian OR 1015 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada nasabahnya. 

Adapun biaya transaksi di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan 
masing-masing pihak yang tertibat dalam perdagangan ORIG15. 

3.2 Perpajakan 

Perpajakan yang berlaku atas ORI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

4 Pelunasan Pokok ORI 

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rpl .000.000,00 (satu 
juta rupiah) untuk setiap unit ORI015 yang dimiiiki oleh Pemilik ORIQ15 yang namanya tercatat 
dalam Registry pad a Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date). 

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik 
ORI015 yang namanya tercatat dalam Registry pads Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record 
date) dengan rnengkredit rekening dana Pemilik ORI. 



3 









Apabila pem bays ran Pokok ORI b arte pa tan dengan hari dim ana operas ion a I sistem 
pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, imaka pembayarannya akan 
dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tan pa kompensasi bunga. 

5 Pembeitan Kembaii (Buyback) 

Pemerintah dapat membela kembaii ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu 
pembelian di Pasar Sekunderdengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku. 

6 Minim urn Holding Perio d (M H P) 

Pemerintah menerapkan Minimum Holding Period sejak tanggal sets I men sampai dengan 
pembayaran kupon kedua. Kepemilikan QRI015 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 
15 Desember 2018. 











n 


KEUNTUNGAN DAN RISIKQ INVESTASI 


1 Keuntungan bcrinvestasi di OR1015 

a. P em baya ran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh lindang-Undang 
SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya; 

b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih Tinggi dibandingkan rata-rata 
tingkat bunga deposito bank BUMN; 

c. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo: 

d. Kupon dibayar setiap bulan; 

e. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder meialui mekanisme Bursa, transaksi di luar Bursa 
(over the counter), dan/atau meialui si stem ETP {Electronic Trading Platform)\ 

f. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price ) dari Mitra Distribusi yang dapat dieksekusi kepada 
nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana; 

g. Berpotensi memperoleh capital gain bila OR I dijual pa da harga yang lebih tinggi daripada 
harga beli setelah memperhilungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder; 

h. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan 
pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka 
transaksi Efek. Kebijakan pern injam an atau penjaminan ORt rnengikuti ketentuan dan 
persyaratan yang berJaku pada masing-masing pihak; 

t. Mem p e ro I e h kes e m patan untu k turut serta m e nd u k u n g pem b i aya a n pem ban g lj n a n na s i o n a I. 

2 Risiko berinvestasi di QRIQ15 

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar 

keuangan. Keliga jenis risiko tersebut adalah: 

a. Risiko gagal bayar {default risk), yaitu risiko dimana investor tidak dapat memperoleh 
pentbayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo 
kupon dan pokok. 

ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, 
ncgara menjamin pem bays ran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk OR 1015 
sampai der.gan jatuh tempo, yang dananya disediakan da?am APBN setiap tahunnya. 

b. Risiko pasar {market risk), yaitu potensi kerugian (capital loss) bagi investor akibat faktor- 
faktoryang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan 
suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. 

Kerugian {capital loss) dapat terjadi a pa bila investor menjual ORI di Pasar Sekunder 
sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar 
dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di Pasar Perdana tidak menjual 
ORt sampai eengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi 
daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi Pada saat harga pasar turun, Pemilik 
ORI tetap men dapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima 
pelunasan poKok sebesar 100% {seratus per seratus) ketika ORI jatuh tempo. 

c. Risiko likuiditas (liquidity risk), yaitu risiko dimana investor tidak dapat melikuidasi produk 
investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. 

Risiko likuiditas {liquidity risk) dapat terjadi apabila Pemilik OR! membutuhkan dana dalam 
waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat 
dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ko bank 
umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar 
modal, atau dijual kepada Mitra Distribusi. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan 
penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing- 
masing bank dan lembaga keuangan lainnya. 











III. PENGGUNAAN DANA 


Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OKIQ15 ini digunakan untuk pemenuhan target 
pembaayaan Anggaran Pendapatan dan BeSanja Negara (APBN) tahun 2018 dan perubahannya (jika 
ad a), di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas pandidikan. 











IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN 


1 Pemesan yang Berhak Membeli OR1015 

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Da lam Negeri 

c.q, Direkloral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sapil 

2 Masa Penawaran 

Masa Penawaran QRI015 akan diinuLai pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB dan 
berakhir pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB. Da lam hal diperlukan, Pemerintah 
dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ORIG15 dengan terlebih dahulu 
mengumumkannya kepada publik. 

0 Tata Cara Pembelian ORI015di Pasar Perdana 

31 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian 

a. Mendatangi kantor pusat/cabarig Mitra Distribusi yang siap untuk melayani 
Pemesanan Pembelian ORI015, sebagaimana tercantum di dalam Bab VI Daftar Mitra 
Distribusi Dan Layanan Informasi Qbligasi Negara Ritel Seri OriOIS; 

b. Mengisi Formulir Pemesanan sebagaimana Lampiran II Memorandum Informasi ini; 

o Galon investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemooal (Single 
Investor identification / SID), re ken I ng dana, dan/atau rekening surat berharga, barns 
terlebih dahnlu membuatnya dengan di bantu oleh Mitra Distribusi; 

d. Rekening dana (jika diperlukan) dibuka pada salah satu bank urnum dan rekening 
surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu Sub-Registry atau 
Partisipan/Nasabah Sub-Registry, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I 
Memorandum Inform as i ini; 

e. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single investor identification i SID}, rekening 
dana, dan/atau rekening surat berharga hams atas nama calon investor GRIG 15. Mitra 
Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal 
(Single investor Identification / SID), nomor rekening dana. dan nomor rekening surat 
berharga dengan identitas calon investor ORIQ15. Pemerintah dalam hal diperlukan 
dapat melakukan verifikasi lebih ianjut untuk memastikan validitas data calon investor 
OR 1015; 

f. Menyediakan dana yang cukup sesuai jurnlah pesanan untuk pembelian ORIQIb 
melalui Mitra Distribusi: 

g. Menyam.paikan Formulir Pemesanan, fotocopy KTP yang masih berlaku, dan bukti 
setor (jika diperlukan} kepada Mitra Distribusi serta menerima tanda terima bukti 
penyerahan dokumen terse but dan Mitra Distribusi. 

Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry atau Partisipan/Nasabab Sub- 
Registry dtmaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI015 atas nama investor. 

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai 
atas pembayaran kupon dan pokok ORI015 pada saat jatuh tempo. 

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik 
kembali 

3.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian 

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Mitra Distribusi dilakukan sejak dibukanya 
Masa Penawaran earn pa i dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang 
diatur oleh masing-masing Mitra Distribusi. 















4 Penjatahan ORJOI5 


Seturuh pemesanan pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang 
dilakukan sesuai d eng an tata car a pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan 
dalam proses penjatahan, Pemerintah berhak menentukan jumlah emisi OKI015 sesuai dengan 
kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan GRID 15 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Mari 
Kerja setelah akhir Masa Pen a war an. 

5 Distribusi ORI015 

Pemerintah akan menerbitkan ORI015 secara global (jumbo) dan mcnyerahkan kepada Bank 
Indonesia untuk didistribusikan kepada Sub-Registry pa da tang gal 31 Oktober 2018. 
Selanjutnya, pada tang gal yang sama Sub-Registry ata u Pa rt is i pan.'Masa bah Suh-fteg/st/yakan 
menoatatkan QRI015 ke dalam rekening surat berharga masing-rnasing investor. 

Bukti konfirmasi kepemilikan SUM Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan 
oleh Mitra Distribusi, Sub Registry, atau Parhsipan/Nasabah Sub-Registry melaSui surat 
elektronik [e-maif) yang ierdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada 
tanggal 9 November 2018 Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan 
informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-rnasing Sub-Registry 
dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Centra/ Registry. 

6 Jadwol Penjatahan dan Setelmen QRI015 

a. Pada tanggal 25 Oktobor 2018 (di akhir Masa Penawaran), Mitra Distribusi menyampaikan 
seluruh pemesanan pembelian kepada Pemerintah. 

b. Pada Tanggal Penjatahan, yaitu tanggal 29 Oktober 2018, Pemerintah mcnctapkan hasil 
penjatahan dan menyampaikannya kepada Mitra Distribusi. 

c. Tanggai Setelmeri ORIQ15 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, 
yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018. 

d. Pada Tanggal Seteimen, Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank,''Agon Pembayar dan 
mendistribusikan ORI015 kepada masing-rnasing Sub-Registry atau Partis i pa n/Nasabah 
Sub-Registry yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai has \ penjatahan. 

e. Pengembalian dana dari Mitra Distribusi kepada ealori pembeli yang tidak mendapatkan 
penjatahan QRI015, haik seluruhnya atau sebagian, dilakukan ke rekening yang 
bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Han Kerja setelah Tanggal Setelmen, yaitu pada tanggal 
1 November 2018. 

7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia 

Pencatatan GRI015 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 1 November 2018. 

8 Perpindahan kepemilikan ORI015 

Perpindahan kepemilikan ORI015 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor 
Domestik. 

9 Lain-lain 

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian ORI015 yang tidak memenuh 
persyaratan. 







V. PENATAUSAHAAN 



1 Pencatatan Kepemilikan OR1015 

GRIGIbdapat dimiliki oleh individu, dank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaam dan 
masyarakat baik secara individu maupun lembaga, yang memenuhi kriteria Investor Domestik. 

Pemilik ORI015 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. 

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat merniliki GR1015 
dengan membelinya di Pasar Sekunder, sesuai ketentuan yang tercantum dalam perpindahan 
kepemilikan QRI015. 

Kepemilikan dari seliap Pemilik QRI015 akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry , antara 
lain dengan memuat hal sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat Pemilik ORS: 

b. Seri ORI yang dimiliki; 

c. Jumlah nominal ORI yang dimiliki; 

d. Perpindahan kepemilikan ORI. 

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari 
kebijakan masing-masing Sub-Registry atau Fartisipan/Nasabah Sub-Registry yang ditunjuk. 
Sebolum membuka rekening sural berharga pad a Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub- 
Registry iertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan Sub-Registry atau 
Partisipan/Nasabah Sub-Registry kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI. 

2 Kliring dan Setelmen 

Kliring dan setelmen ORI015 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI015 
di Pasar Sekunder ditakukan melalui mek anisine Bursa maka kliring dan setelmen ORlQ15}uga 
mengikuti ketentuan F'T Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI} dan PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI). 

3 Agen Pembayar 

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran 
kupon ORI015 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok ORIOI5 pads. Tanggal 
Jatuh Tempo. 









VI. DAFTAR MITRA DISTRIBUSI DAN LAYANAN INFORMASI 
OBLIGAS! NEGARA RITEL SERI ORI015 


Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ORI015 beserta cam pembeliannya 
da pat disampaikan melalui con/acf centre Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan 
informasi melalui coo fad cadre Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pad a pukul 09.00 WIB sampai 
dengan 16.00 WIB. 


Mitra Distribusi 

Contact Center (Telepon dan Email) 

PT Bank Centra! Asia, Tbk. 

Mennm BCA Lt.BR. Grana Indonesia 

Jl. M.H. Thamrin No.1 

Jakarta 10310 

Telp: 

(021)2358 3000 

1500888 (Halo BCA) 

Email.: 

ha 1 c bca® bca . co, i d 

PT Bank C!MB Miaga, Tbk. 

Graha Niaga Lt 12 

Jl Jend. Sudirman Kav. 58 

Jakarta 12190 

Telp: 

14041 (Phone Banking C1MB Niaga) 

Email: 

14041 Cd >.c i m bn i aa a .co. id 

PT Bank Commonwealth 

World Trade Centre 6, 3A. Floor 

Jl. Jend era! Sudirman 

Kav 29-31, Jakarta 12920 

Telp: 

1500030 (Call Commbank) 

(021) 2935 2935 

Email: 

cu stom e rca re@com mbank .co. i d 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

Vlenara Bank Danamnn Lt.21. 

Jl. HR RasunaSaid Kav C 10 

Jakarta 12940- Indonesia 

Telp: 

1-500-090 (Hello Danamon) 

Email 

hellodanamon@danamon.co. Ed 

PT Bank DBS Indonesia 

DBS Bank Tower, Lt. 38 

Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. S a trio Kav. 3-5 
Jakarta 1GS4G 

Telp: 

1800-1 11-111 1 

Email 

d h s i c usto mi e rcc ntre @d bo. com 


PT Bank HSBC Indonesia 

World Trade Center 1, 7th FI 

Jl Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 1292D 

Telp: 

1500 808 

Email’ 

htto s: //www .hsbc.co.i d/1 /2/e n/contact-us 

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 

Plaza Bapindc Vlenara Manciri 1 Lt 23 

JL Sudirman kav.54-55 

Jakarta Selatan 12190 Indonesia 

' elp: 

14000 (Mandiri Call) 

Email: 

mandiricare@bankmandin.co.id 


PT Bank Maybank Indonesia. Tbk, 

Gedung Central Senayan III, Lt 8 

Jl. Asia Afrika No. 0 

Gel ora Bung Karno - Senayan 

Jakarta 10270 

Telp: 

09811 (Maybank Customer Care) 

Email: 

cu sto m erca re @ m a yban k. co. id 

















































































PT Bank Negara Indonesia (Persero), 

—i 

■p 

1500046 (BNI Call) 

Tbk 

Menara BNI Pejompongan Lantai 21 

Jalan Pebmpongart Raya No. 24 

Bendungan Hilir, Tanah Ahang 

Jakarta Pusat 10210 

Email: 

bnicall@bnl.co.id 

PT Bank OCBC NISP, Tbk. 

OCBC NISP Tower Lt. 7 

Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 25 

Jakarta 12940 

Telp: 

1500999 

Email: 

callcentertfSocbcniso com 

PT Bank Panin, Tbk. 

Gcdumg Panin Bank Center. Lt.t2 

Jl Jend Sudirman Kav.1 Senayan Jakarta 

10270 

Telp: 

1500 678 [Call Panin) 

Email: 

□anin@oanin.co.id 

PT Bank Permata, Tbk. 

Permata Bank Tower III Lt, 5 

JL M. H. Thamrin Blok B1 No,1 Bintaro Jaya 
Sektor V 1, Tange rang 15224 

Telp: 

1500111 

Email: 

cp re @ oermata ban k. co. id 

PT Bank Rakyat Indonesia [Persero), 

Tbk. 

Gcdung BRI il Lt, 5 

Jl. Jend, Sudirman No. 44 - 46 

Jakarta 10210 

Telp: 

(021)575 2510 

14017/ 150001 7 (Call BRI) 

Email: 

callbri@brLco.id 

PT Bank Tabungan Negara [Persero). 

Telp: 

1500286 

Tbk, 

Menara Bank BTN 

Jl. Gajah Mada No 1 

Jakarta 10130 

Email 

blncont actce ntenS? bt n, co. i d 

Standard Chartered Bank. 

World Trade Center l| Lantai 5 

JL Jend. Sudirman Kav. 29-31 

Jakarta 12920. Indonesia 

Telp: 

(021) 579999 88 

68000 (dari ponsel) 

Email: 

h tips: //www . sc. co rn/id/co n ta ct-u si 

PT Bah an a Sekuritas 

Graha CIMB Niaga Lt. 19 

Jl Jend Sudirman Kav. 58 

Jakarta 12190 

Telp: 

14009 

Email: 

cs oallerv@bahana.co.id 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. 

Gedung Artha Graha Lt.18 

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 

Jakarta 12190 

Telp: 

(021) 2924 9088 / 9129 
(021)2924 9125/9135 

Email: 

hit d ://www. trim eaah .com / co rita ct-u s 

















































































Lampiran I 


Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry 
Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara 


PT Bank Central Asia Tbk 

Sub Registry 

Biro Kustodian BCA 

Menara BCA Li 23 - Grand 
Indonesia 

Jl. M.H. Thamrin No.1 

Jakarta 1031G 

Te p : 62 21 2358 3665 

Faks: 62 21 2358 3374 

CITIBANK N.A. JKT 

Sub Registry 

Divisl Cash & Settlement 
Citibank Tower Lt.15. 

J1 Jc nd. Su d i rma n Kav. 34-55 
Jakarta 12190 

Telp : 62 21 5290 6159/3781 
Faks; 62 21 5290 8600 

CIMB NIAGA 

Sub Registry 

Divisi Securities Settlement 

Graha CIMB Niaga Lt.7 

Ji, Jend Sudirman Kav.53 
Jakarta 12190 

Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 
Faks: 62 21 250 5206/5139 

527 6051 

Deutsche Bank AG 
Deutsche Bank Building 

Jl. Imam Bonjol No, 80 
Jakarta 10310 

Telp : 62 21 313 9136/9103 
Faks: 62 21 313 
9130/3192/2136 

HSBC Indonesia 

Sub Registry 

Menara Mu 1 i a Building Lt. 25 

Jl. Jend. Gate! Subrola Kav. 9-11 
Jakarta 12930 

Telp 62 21 524 6252/6402/6463 
62 21 529 14941 

Faks : 62 21 521 1071/1305 

PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (KS Ell Sub Registry 
Indonesia Stock Exchange 
Building. 1 =l Tower, Lt. 5 

Jl. Jend Sudirman Kav. 52 — 53 
Jakarta 12190 

Telp : 62 21 5299 1099/1138 
Faks: 62 21 5299 1199/1052 

PT Bank Panin Tbk 

Sub Registry 

Geduriq Panin Bank Center, 

Lt. 4 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 
Senayan Jakarta 10270 

Telp : 62 21 573 5555 cks. 
10440 Faks: 62 21 574 4356 

PT Bank Danamon Indonesia 
Tbk Sub Registry 

Menara Bank. Danamon It.8 

Jl, HR RasunaSaid Kav. C No. 10, 
Kuningan 

Jakarta 12940--Indonesia 
(Securities Services) 

Phone: +6221 80645000 ext 1070, 
8943,8961, 8948 

Faks : +6221 2295 8155 

PT Bank Mayhank Indonesia 
Sub Registry 

Custodial Services 
Department, Gedung Sentraa 
Senayan 3, Li. 5, 

Jl. Asia Afrika No. 3. 

Senayan Gelena Bung Kamo 
Jakarta 10270 

Telp: 62 21 2922 8888 
ekt. 29603/29605 

Faks: 62 21 2922 3926 

PT Bank IMandirl (Persero} Tbk 
Sub Registry 

Plaza Ma nd i ri, J1. Jend. Gala t 
Subroto Kav. 36-33 

Jakarta 12190 
(FI Coverage & Solution 
Group) 

Telp 62 21 526 5045/5095 
Faks: 62 21 527 4477/5577 

PT Bank Negara Indonesia 
(Persera} Tbk Sub Registry 

Kantor Besar 
JlJcnd.Sudirman Kav. 1, 
Jakarta 10220 
(Divisi Local Corporate & 
Multinational Company 1) 

Telp : 62 21 572 8243/8283 
Faks: 62 21 2941 1502 

2511 079 

PT Bank Permata 

Sub Registry 

Permata Bank Tower ill 

Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 
Pusat Kawasan Niaga Biniarp 
Jaya Sektor VI! 

Tange rang 15224 

Telp : 62 21 745 5888/9883 
Faks: 62 21 250 0767 

































PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 

Bagian Kustodian Divisi 
Treasury 

Gedung BRl II LI. 3 

Jl. Jcnd. Sudirman No. 44-46 
Jakarta 10310 

Telp 62 21 575 1503 

Faks: 62 21 250 0126 

Standard Chartered 

Sub Registry 

Menara Standard Chartered Bank 

Jl, Prof, Dr. S-atrio No. 164 
Jakarta 12930 

Telp : 62 21 5799 9000 

Faks: 62 21 572 1234 

PT. Bank Mega Tbk 

Sub Registry 

Menara Bank Mega Lt. 16 

Jl. Kapt. Tcndean 12-14A 
Jakarta 12790 

Telp: 62 21 791 75000/16223 
Faks : 62 21 799 0720 

791 75016 upCMSD 

PT Bank DBS Indonesia 

PT. Bank Pembangunan Daerah 


Sub Registry 

Jawa Barat & Banten, Tbk. 


DBS Bank Tower, Lt. 35. 

Gedung Arthalnka Lt. 4, 


Ciputra World 1 

Jl. Jend. Sudirnian Kav. 2, 


Jl. Prof. Dr Satrio Kau. 3-5 

Jakarta Pusat 10220 


Karet Kunlngan 

Telp 2511443 / 449 ext. 332 


Jakarta $e atan 12340 

Faks: 2511503 


Tep : 62 21 304 02090 

Faks: 62 21 390 3383 


























Lampiran II 



KFMrrtTrrciAN keuangan 

REPUBL-K INLJONtSW 

PCMERBMTAH KtWBUK JNCHJTJtMA 


p [roiyiLJJ I ft PFMFSAMAN OF:I 
JitWI fHtmt 'i 


Momor Tufi j*at tilunl i(*j PunwiW (SIJ>| 

1 1 1 

i i 

ii:l . LZ i 1 1 

1 i 1 i 

Wcfltiiia ]R WStfw 





1. Ns m* s c-jua l Karti i l;ind;i Pondiirfcifc 

; r 

T 1 

ii ill ii i 

, l l l 









I - ! 1 

. 1 II 






2. Nnmnr KTP 

■ III 

1 

ii • : r. ... 

i J _ 1 






3. ie<nps;UNr 

1 II 

I 

i i i ( • ~ri 

I 1 





4. Idrgipil ijhir 

■ m 

. ZD 

Mill 



TnnEpii 

fluid n 

Tahun 


Jsnii Feld in in 

: □ 1 , 

l.i ki laki 

2. P-eieFnpmri 


b. n ck.ij i j dd n 

Zt-PNi J.TNi/POlRl 3-Pc[. Olofiiai/Lemljafft/HyMN^BLJMD 4.Peis.5.wd i^i 

G.WirdiWdiia /.Fefcerja Np-pi Jt.Prl3j,ir/VI;Lhitsii.wa 3.:bu KurruhTnn^i 

5.Pro fold opal 

IQ.pLTisiurHtr'i 


11 .Ldi III IVd 



?. KTP) 

- 1 — : 

1 1 1 

1 1 1 1 i i 1 1 ' 1 1 

T ~1 1 J 






! 

! ! T 

1 1 1 1 II I 1 1 

J 1 1 1 






K kjhupn tcn/knt.j 

; | 

1 i 1 

. Ill II 1 !.. .. 

i 1 1 





9. Piuvtnst 

: 1 1 1 

1 1 ! 

rn i i i i i i 

i ZXI 






10. NO. lelupon Kiinn^h 


1 1 

i i i i ~i~i ~ 







I1 , Nn. Hiindphnn r (H p| 

HI 1 

1 1 

i i i i i r'i 3 






11 o lOAlJ 

: [XTT~ 

XZ 

i i ... - r~r^ r. . 

: m 







! T "1 


ii ' : . 

i 

Data Hcrr.L’-Kii'.jr. 





O Isirgfpil PomrMinan 

■ r~rn 

1 1 ':] 

If II 


T a npj5*l 

Rfidnn 

Tdliuh 


14. Jutnlah Pemesaoan 

Dp. 

T 

i I i ~r i r~ 

J 1 l 






Turbilanp 

■ L_ 



j 





15. Nama Pemilik Hetert ng Dans if rsuai 

1 ! 

L 1 1 

] i i ! ill'll 

! ~t i 





KTP) 

i ; i 

1 1 1 

■ ■m ; i ; ' i i 

Li L J 





ID. h:>intif ^ck'jniFFs Ddiu 

i i i 

rz 

n i ““rn l i i 

r — r i 





1 f, Nn n.n i;in< 

. m 

r t 

1 i : i i i i i i 

1 1 z 







1 ILL 

i i 

I 1 . . 

i i i 




























































































































Dari Rfifce-ning Surai 


19 . No. Rekenlrg 


20. Rama Iui-fiegraf. r (f 


I I I I I I I 1 J I I I I I. I I 

[[ I I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I 1 


Ketentuan I-t me -.ana l 

1 Sers^p Perns aa n/Ca Ion lnves-fc-r asalan orang pe rsesfa ng^n waru.j iNegara ndonei ajar narus rr-e nvera h ka n Farukupi <"TP acai n«ma 
Perns E-a n/Ca Ion i nvestor, 

2 JuTilah .minimaI pemba-han ORI wn iJHlOl f : -ida ah i.CCC-.OCO.OO Isatujuia Hiipiahjdar kelipntannya. 

3 Ma kci mnl pr nrs a na n pa m at: lii fi OS.I i eri OB.ID15 untuk SEtia p * 1 2 3 e rnes-sn/Ca Ion nvnstnr a da la h SCbesar 3 000.000,0'"" ; ,0Q (ti.Ljj irti li a f Rupi a hj 
sec a ra kurr l l._“ if pa P a seIj-lIi Mi Li a Hi S-tfibUS I. 

4 Peime&a m/Zj fan r vfc&iar ti C a k P a pa t ire n oats lor 2 a rar ya r.g tel a h d isa npa i ka 1 o pa da Perm 8 ri r.tah n :■ !.il L«i Mi Li £, Dil ti ■ bus-i. 

5. Jjinlah aEinSiaran DPI ten OHIO 13 ye.igekar a alnkatikan untuk ma si ng-ma sing. Peril as a n/Ca!on Investor trpenuhnya merupakan kewenangar 
Pernenntah 

£. Scmua kepulusan EOrkaiL deftgan afakas-i yarjjtelan d'tetapkan nlnn Pemrnntah sehubbcfjart densan penjija I a r GFLI seri ORI015 lltl tidikdepaT 

d'fianfKa ei-Rat 

7. Dal am hal pemesarar pEPibeOan Oh- 5 e-ri OlifltS tidak caput dipeiLhi iecara keseiuriihan maka jvmlihnlna data pErnesananakan rfHombaJikar, 
olehh^tra Jiitridu si kepada Pomssan/Calon nveiioi pa da i Isaiulhar kerja aeteiah TangEfl Sete lmen. 
g.. Deri^a r neriaridata 1 if:-3 r'l far mul |r ni, 8 a la in ha I Hnnr.r-t.s.n/L'.a fan I rvc Ltu r Lei a k men. a C1 perr 8 Ra ng a:a u pa mi I k DRI iEr'l ORIGl5. rnakg 
•fa mrsa n/f:n l-nr .nwntnr dongan ini menyalakan setaju li CUk 

j. Li jak menjual, ifiargal hkan dan/atau niE mi nca hbukuka n «:pen: I kari Old SElaroa jangka waktu hmaVrig ^erfad ya hr c lie ra p ka r olrh 
Pe ineFlnia h; 

b. me mhehas ka n Pa-me li nta h 2 a ri i cj^a la lul L jr a r. flufiata n C a n/ata 1. klaim yangdisebabkar Oleh kesalahsn/kelala an MiEfa D stfibiiH; tan 
e, rue na a ti & ega I a syarat pan kEtencua n tErka it dengan pemesanan ORI seri OHIDL5 yBngdltetapkan oleh Pemcrintah. 

9. Sr ti a p F 1 : mss a n/Cu uri faves cur' de 15 a n In menyata ka n tel a h inr-nhii c.s da n m« mahaflsl iya rat dei ketent a a t p« mesa 1 a r OH ser OHIO 1 b 
i I'Ll: ga nta n a lei ca rtum da a nr Meimsrand j ti Infarma <1 ■ 


Fi'tuga^ MiLra 3i:. t ■ iLiui 


inunsto- 


K. etera r ga n 

1. Fnrmul r ;st.!i unlLk fit. Lra Dii-tfibusi 

2 . c»pv fa' i"i all f a r tuk Pemer ntah, Ra 5 a ha h/inv«- star, 1: .1 r Sj l i epj s r rv/Partl e I pa n 

liubrEgistry 









































